part 1 


"Siapa yang menciptakan Allah?" ..... Seorang Atheis yg 
memasuki sebuah masjid, dia mengajukan 3 pertanyaan yg 
hanya boleh dijawab dengan akal. Artinya tidak boleh 
dijawab dengan dalil, karena dalil itu hanya dipercaya oleh 
pengikutnya, jika menggunakan dalil (naqli) maka justru 
diskusi ini tidak akan menghasilkan apa2... Pertanyaan 
atheis itu adalah: 


1. Siapa yg menciptakan Allah?? Bukankah semua yg ada di 
dunia ada karena ada penciptanya?? Bagaimana mungkin 
Allah ada jika tidak ada penciptanya?? 


2. Bagaimana caranya manusia bisa makan dan minum 
tanpa buang air?? Bukankah itu janji Allah di Syurga?? 
Jangan pakai dalil, tapi pakai akal.... 


3. Ini pertanyaan ketiga, kalau iblis itu terbuat dari Api, lalu 
bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka?? 
Bukankah neraka juga dari api?? 


Tidak ada satupun jamaah yg bisa menjawab, kecuali 
seorang pemuda. 
Pemuda itu menjawab satu per satu pertanyaan sang atheis 


1. Apakah engkau tahu, dari angka berapakah angka 1 itu 
berasal?? Sebagaimana angka 2 adalah 1+1 atau 4 adalah 
2+2?? Atheis itu diam membisu.. "Jika kamu tahu bahwa 1 
itu adalah bilangan tunggal. Dia bisa mencipta angka lain, 
tapi dia tidak tercipta dari angka apapun, lalu apa 
kesulitanmu memahami bahwa Allah itu Zat Maha Tunggal 
yg Maha mencipta tapi tidak bisa diciptakan??" 


2. Saya ingin bertanya kepadamu, apakah kita ketika dalam 
perut ibu kita semua makan? Apakah kita juga minum? 
Kalau memang kita makan & minum, lalu bagaimana kita 
buang air ketika dalam perut ibu kita dulu?? Jika anda dulu 
percaya bahwa kita dulu makan dan minum di perut ibu kita 
dan kita tidak buang air didalamnya, lalu apa kesulitanmu 
mempercayai bahwa di Syurga kita akan makan dan minum 
juga tanpa buang air?? 

3. Pemuda itu menampar sang atheis dengan keras. Sampai 
sang atheis marah dan kesakitan. Sambil memegang 
pipinya, sang atheis-pun marah-marah kepada pemuda itu, 
tapi pemuda itu menjawab : "Tanganku ini terlapisi kulit, 
tanganku ini dari tanah..dan pipi anda juga terbuat dari 
kulit dari tanah juga..lalu jika keduanya dari kulit dan tanah, 
bagaimana anda bisa kesakitan ketika saya tampar?? 
Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yg sama. 


#subhanailah 
#allahuakbar 


Vote / coment 


See you 
Assalamualaikum wr.wb. 


part2 
Jangan Lelah Menasehatiku 
Sahabat syurga.... 


Aku ingin sepertimu menjadi wanita sholehah seutuhnya 
yang terus melangkah dalam perbaikan diri tanpa mengenal 
lelah walaupun halangan dan rintangan menghadang jalan 
hijrahmu 


Aku iri kepadamu, iri akan kebaikan hatimu yang tidak 
mempunyai rasa amarah bahkan rasa dendam terhadap 
mereka yang mencela dan menghujatmu namun engkau 
senantiasa membalas mereka agar mendapatkan hidayah 
sepertimu 


Aku memang belum bisa sepertimu, akulah hamba yang doif 
yang fakir akan segala ilmu, aku hanyalah seorang pemula 
dalam menuntut ilmu, maka jangan pernah lelah, jangan 
pernah letih untuk selalu mengingatkanku 


Kita takkan pernah tahu akhir sebuah muara kehidupan, 
apakah kita akan menjadi penghuni syurga ataukah justru 
menetap dineraka. 


"Tapi kak, aku mencintai dia" 


Iya silahkan.. 
Mencintai itu Halal 


Cinta itu tidak salah 

Hanya saja, terkadang kita yang salah dalam 
mengaplikasikan cinta itu seperti apa 

Kita menganggap memilikinya adalah bukti cinta yg 


sesungguhnya, padahal belum tentu dia ditakdirkan untuk 
kita. 


Buktikan cintamu dengan cara yg benar. 

Datangi orangtuanya, pinta dia pada Ayahnya, sebab beliau 
yg telah membesarkan dan mendidiknya agar mampu 
menjadi istri yg sholeha untukmu. 

Kamu tidak berhak mengatakan bahwa dia milikmu sebelum 
ikatan halal itu ada. 


Jika kamu belum mampu untuk mengahalalkannya, cukup 
cintai dia dalam do'amu, karena mencintai dalam do'a 
adalah cinta yg sangat indah 

Kamu hanya perlu berdiskusi tentang dia cukup dengan 
Allahmu. Biarkan Allah yg menentukan jalan akhirnya. Allah 
lebih mengetahui hal yg terbaik untukmu. 


Padangsidimpuan 
Maret 2018 
Zri Anjelikha 


carilah teman yang akan menjadi saksi akan amal ibadah 
yang telah kalian lakukan selama di dunia. 


Jangan terlalu mudah menganggap rasa yang ada pada 
dirimu sekarang adalah cinta. Karna sesungguhnya rasa 
yang bergejolak terhadap orang yang bukan mahrammu itu 
asalnya dari setan. Dan cinta yang timbul saat telah 
menikah itu asalnya dari Allah. Jadi, simpanlah cintamu baik 
baik dan curahkan isi hati itu kepada Allah saat kita tengah 
mengadahkan tangan dan sebut namanya dalam do'a 
,karna sesungguhnya Allah adalah yang paling tau siapa 
Jodoh terbaik untuk hambanya. 


Jangan lupa join di group motifasi islam di facebook. 
Dijamin bakal dapat banyak pelajaran . 


Jangan lupa sholat ya akhi,ukhti 


Assalamualaikum 


part3 


Assalamualaikum wr.wb 

Bismillah... 

Sekedar mengingatkan sahabat fillah... 
"Say nO to april mop day" 


' 


Pd tnggl lapril pasti 

mengenal dngn istilah "april mop" atau april fools day" 

Bnyk yg melakukan lelucon atau bahkan berdusta telah 
menipu orang 

Pd hari itu di bolehkan untuk berbohong ,usil atau bahkan 
mengerjai orang yg disekitarnya,Dusta ada di mana" 

apa manfaatnya??? 

Sahabat jngn merayakan april mop yahhh 
#saynottoaprilmop 

"Siapa saja yg menyerupai suatu kaum maka ia tergolong 
bagian dari kaum tersebut.(HR.ahmad,abu daud,dan 
thabariy) 


Bnyk yg kejadian" yg ditimbulkan dari perayaan april mop 
Mungkin masih bnyk lagi disekitar kita yg dirugikan atas 
perayaan april mop. 

Mereka menduga akan mendapat kesenangan ,malah dpt 
musibah 


Sebelum ikut"an cari ilmunya dlu yahhh 

Kalian jga hrus tau sejarah dari april mop 

Bagi umat kristiani ,april mop merupakan hari kemenangan 
atas dibunuhnya ribuan umat islam spanyol oleh tentara 
salib lewat cara" penipuan 

Sebab itulah mereka merayakan april mop dngn cara 


melegalkan penipuan dan kebohongan walu di bungkus 
dngn dalih sekedar hiburan atau keisengan belaka 


Sedangkan berbohong membuat orang tertawa ,berguyon 
dngn lelucon ,berguyon dngn lelucon seperti yg dirayakan 
pd peringatan april mop adalah haram hukumnya.. 
Sebagaimana di jelaskan pd satu hadist yg artinya" 

"Celaka lah bagi orang yg berbicara lalu berdusta untuk 
membuat orang lain tertawa .celakalah dia...celakalah dia . 
(HR.ABU DAUD NO 4990,AT TIRMIZI no. 

2315, 

dan dinyatakan hasan oleh albani dlm shahih al-jami no 
7136. 


Katakan " TIDAK UNTUK APRIL MOP 
ISLAM TDK MERAYAKAN APRIL MOP 
„SETUJU KAH AKHI WA UKHTI??? 
#pejuanghijrah 

#keepistigomah 
#smangatmenolakmenyerah 

—YL ningsih- 


Karna kita udah tau kalau aprilmoop itu ada !!! Untuk 
merayakan kemenangan mereka atas ribuan ummat muslim 
yang meninggal. jadi kita tidak seharusnya lagi merayakan 
atau sekedar berpartisipasi dalam hal itu 


Assalamualaikum 


part 4 


Tarim love 
Sayyidah fatimah (putri nabi muhammad shallallahu alaihi 
wasallam) 


Suatu ketika sayyidah fatimah bercerita kepada suaminya 
yang tak lain adalah sayyidina ali karomallahu wajhah) 

Dulu dikota madinah ini ada seseorang yang aku selalu 
mendengar keberanian nya dimedan perang , membuatku 
kagum apapun yang ia lakukan dan membuatku ingin selalu 
mencari tahu apa yang ia lakukan untuk agama ini. 


Wajah sayyidina ali muram , tatapan matanya dipenuhi rasa 
cemburu 

Rupanya ada seseorang yang lain yang pernah ada dalam 
hati istri tercinta 

Meskipun sayyidinaa ali mengetahui bahwa sayyidatina 
fatimah adalah perempuan yang sangat menjaga diri karna 
tidak ada yang dilakukan dirinya selain kekaguman semata 
seperti yang ia ceritakan 


Maka tanpa menyembunyikan kecemburuan nya itu 
sayyidina ali bertanya 

"Adakah engkau menyesal wahai fatimah tidak menikah 
dengan nya , akan tetapi denganku? 


Sayyidatina fatimah tersenyum dan menjawab 

Tidak wahai suamiku, justru sebaliknya 

Aku merasa beruntung karna laki laki yang tadi aku 
ceritakan adalah dirimu 

Cinta yang terjaga hingga indah pada waktunya 


“Pengagum cinta sayyidatina fatimah dan sayyidina alir 


P Pd P P PL P P P P P P P P P P P P P P P ra P P P ru P PB 


Allahku... 

Sampai sekarang, aku masih bertanya 

Mengapa diriku bisa setegar ini, dia yang dulu begitu 
kuharapkan, kini tak seincipun hati mendambanya. 


Allahku... 

Sampai sekarang, aku masih bertanya 

Mengapa bisa, dan mengapa begitu cepat segala rasa yang 
tulus itu hilang begitu saja, tak tersisa, walau sekeping asa. 


Allahku... 

Sampai sekarang aku masih bertanya, mengapa bisa 
setabah ini aku melepaskan, setelah bertahun-tahun 
lamanya luka yang meradang kuasuh, kini terbasuh air 
mata. 


Wahai Allahku.. . 

Sampai sekarang aku masih tak percaya 

Sedangkan dulu, betapa berusahanya aku untuk tetap 
bertahan, berusaha menjahit luka, berusaha menahan air 
mata, kini tanpa pikir panjang hatiku begitu lebur dengan 
rasa yang kosong padanya. 


"Kuyakin, segala yang terjadi ini 
Adalah kekuatan dari-Mu agar aku tidak mencintai orang 
yang salah" 


Maisya maafiiqalbighairullah|| perempuanhujan. 


P Pd Pe P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P O 


Karna yang kita anggap baik belum tentu yang terbaik. 
Dan yang kita anggap buruk bisa jadi yang terbaik. 


Karna sesungguhnya Allah maha mengetahui apa-apa yang 
terbaik untuk setiap hambanya. 


part5 


SURAT CINTA TENTANG SHALAT 


1.Bila engkau anggap shalat itu hanya sebagai penggugur 
kewajiban,maka kau akan terburu-buru mengerjakannya. 


2.Bila engkau anggap shalat itu hanya sebagai sebuah 
kewajiban,maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat 
kamu mengerjakannya. 


3.Anggaplah shalat itu pertemuan yang kau nanti dengan 
Tuhanmu.Anggaplah shalat itu sebagai cara terbaik kau 
bercerita dengan Allah. 


4.Anggaplah shalat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau 
berkeluh kesah dengan Allah.Anggaplah shalat itu sebagai 
seriusnya kamu dalam bermimpi. 


5.Bayangkan ketika Adzan berkumandang,tangan Allah 
melambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat 
dengan-Nya. 


6.Bayangkan ketika kau takbir,Allah melihatmu,Allah 
tersenyum untukmu dan Allah bangga terhadapmu. 


1.Bayangkanlah ketika rukuk,Allah menopang badanmu 
hingga kau tak terjatuh.Kau merasakan damai dalam 
sentuhan-Nya. 


8.Bayangkan ketika sujud,Allah mengelus kepalamu,lalu Dia 
berbisik lembut di kedua telingamu : "Aku mencintaimu 
wahai hamba-Ku". 


9.Bayangkan ketika kau duduk diantara dua sujud,Allah 
berdiri di depanmu lalu mengatakan : "Aku tak akan diam 
apabila ada yang mengusikmu". 


10.Bayangkan ketika Kau memberi salam,Allah 
menjawabnya,lalu kau seperti manusia berhati bersih 
setelah itu. 


#Muslimahberbagi #Inspirasimuslimah #@zukmazukmazuk 
ma 


Allah itu sayang sama kita. 
Allah itu selalu ada untuk kita. 
Allah itu perhatian sama kita. 


Terkadang Allah memberikan kita sesuatu yang tidak kita 
inginkan, tapi yakinlah itu adalah yang terbaik untuk kita. 


Karna Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan, 
bukan apa yang kita inginkan. 


Karna belum tentu yang kita inginkan itu adalah yang 
terbaik untuk kita. 


Tapi saudaraku, percayalah !!! yang Allah berikan kepada 
kita adalah sesuatu yang terbaik. 


Makanya kita harus peka. 
Kita itu harus sadar kalau Allah sayang sama setiap 
ummatnya. 


part 6 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ... 
KONSEP TA' ARUF SYAR'I 


Terlintas dari tata cara Ta'aruf syar'i , yang perlu Kita 
perhatikan sebelum memulai proses Ta'aruf adalah dengan 
memahami bahwa: 


1. Jangka waktu Ta'aruf itu pendek, jadi tidak dibenarkan, 
jika ada ikhwan dan ikhwat saling membentuk komitmen 
untuk menikah 1th atau 2th lagi , dengan alasan untuk 
Ta'aruf, jika terlalu lama, sangat dikhawatirkan adanya 
hubungan yang beresiko melewati batas-batas syariat, gak 
ada bedanya dengan pacaran dong ? 

Jadi sebaiknya jeda dari nadzor, khitbah dan akad 
disegerakan agar hati bisa lebih terjaga 


2. Tidak terhubung secara langsung, Ta'aruf syari selalu 
menggunakan perantara dalam melakukan prosesnya, jadi 
tidak diperkenankan untuk chat pribadi, telpon-telponan , 
apalagi berduaan , karena merisaukan sekali hati jadi 
mudah baper kalau udah baper duluan yang main sering 
kali hati dan perasaan, jangan sampai kita lupa pada Allah 
Maha Menggenggam Hati manusia jadi perantara itu 
penting sekali, untuk menghubungkan kedua insan dalam 
proses saling mengenal, agar kedua insan tersebut tidak 
terjerumus dalam khalwat 


3. Prinsip Ta'aruf itu no baper-baperan, jadi misalnya gak 
cocok ya udah gak papa, itu hal yang biasa, gak perlu sedih 
berlarut-larut, toh kan memang gak ada hubungan yang 
lebih selain atas kesamaan niat dan tujuannya karena Allah 


Yakinlah Allah telah siapkan seseorang yang lebih baik, 
lebih pas dan cocok untukmu 


4. Sebelum mulai proses Ta'aruf pastikan segela sesuatunya 
telah siap dan dipertimbangkan dengan matang Apa saja? 
Misalnya izin dari orang tua, jika sudah mengantongi surat 
izin menikah dari orang tua silah kan melakukan Ta'aruf, 
tapi jika belum? 

Jangan iya-iya aja yah...ketika mau dijodohkan oleh 
seseorang, Khawatir justru akan mempersulit jalanya proses, 
Jadi diskusikan dengan baik terlebih dahulu pada orangtua 
tentang keinginanmu dan pastikan kamu telah siap lahir 
dan batin untuk menikah... 


5. Gak perlu gembar-gembor sedang melakukan Ta'aruf, 
Rahasiakan saja dulu jika memang belum sampai pada 
tahap khitbah, jadi semisalnya memang belum jadi atau 
belum berjodoh, kedua belah pihak bisa saling menjaga 
nama satu sama lain... 


Jadi gimana ? Siap Ta'aruf ukhty/akhi 
Semoga bermanfaat Barakallahu fii 


Jadi jangan sampai ada lagi yang menyalah artikan ta'aruf. 


part-7 
KHINZIB SETAN PENGGANGGU SHOLAT 
Waspada Gangguan jin Khinzib dalam shalat 


Beberapa gangguan jin Khinzib dalam shalat yaitu, : 


1. Salah Bacaan 

'Utsman bin Abil 'Ash datang kepada Rasulullah dan 
mengadu: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syetan telah 
hadir dalam sholatku dan membuat bacaanku salah dan 
rancu". Rasulullah Shollallaah 'alaih wa sallam menjawab, 
"Itulah syaitan yang disebut dengan Khinzib. Apabila kamu 
merasakan kehadirannya, maka meludahlah ke kiri tiga kali 
dan berlindunglah kepada Allah Subhaanahu wa ta'aala 
Akupun melakukan hal itu dan Allah Subhaanahu wa ta'aala 
menghilangkan gangguan itu dariku" (HR. Muslim) 


2. Lupa Rakaat Shalat 

"Jika salah seorang dari kalian sholat, syetan akan datang 
kepadanya untuk menggodanya sampai ia tidak tahu 
berapa rakaat yang ia telah kerjakan. Apabila salah seorang 
dari kalian mengalami hal itu, hendaklah ia sujud dua kali 
(sujud sahwi) saat ia masih duduk dan sebelum salam, 
setelah itu baru mengucapkan salam" (HR. Bukhari dan 
Muslim) 


3. Membuat Ragu Apakah Telah Kentut/Berhadas 

Ibnu Mas ud meriwayatkan ia berkata "Sesungguhnya setan- 
setan mengalir pada peredaran darah manusia hingga ia 
datang pada salah seorang kamu dalam sholatnya maka ia 
meniup pada duburnya dan ia membasahi saluran 
kencingnya kemudian ia berkata 'engkau telah berhadas'. 
Maka janganlah berpaling salah seorang kamu hingga ia 


mencium bau atau mendengar suara atau mendapatkan 
basah". 


4. Merasa Mengantuk 

Seperti sabda Rasulullah SAW: "Menguap ketika sholat itu 
dari syetan. Karena itu bila kalian ingin menguap, maka 
tahanlah sebisa mungkin" (HR Thabrani). 


5. Menguap, Bersin, Muntah, Mimisan 

Meriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dan ath Thobroni ia 
berkata "Menguap dan bersin dalam sholat adalah dari 
setan". 


At Tirmidzi dari Dinar ia berkata "Rosulullah bersabda : 
bersin, mengantuk, menguap dalam sholat, haid, muntah 
dan mimisan adalah dari setan". 


6. Mengingat Sesuatu Yang Tadinya Terlupa 

"Rasulullah saw bersabda, "Apabila dikumandangkan azan 
sholat, syetan akan berlari seraya terkentut-kentut sampai 
ia tidak mendengar suara azan tersebut. Apabila muadzin 
telah selesai azan, ia kembali lagi. Dan jika iqamat 
dikumandangkan, ia berlari. Apabila telah selesai iqamat, 
dia kembali lagi. la akan selalu bersama orang yang sholat 
seraya berkata kepadanya: “Ingatlah apa yang tadinya tidak 
kamu ingat!", sehingga orang tersebut tidak tahu berapa 
rakaat ia sholat" (HR Bukhari) 


7. Menoleh Kanan Kiri Ketika Shalat. 

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah 
radhiyallaah 'anhaa, ia berkata: "Saya bertanya kepada 
Rasulullah Shollallaah 'alaih wa sallam tentang hukum 
menengok ketika sholat". Rasulullah Shollallaah 'alaih wa 
sallam menjawab, "Itu adalah curian syetan atas sholat 
seorang hamba". (HR Bukhari) 


Demikianlah 7 godaan yang di lakukan setan ketika 
manusia sedang melaksanakn sholat sebagai umat muslim, 
harusnya kita dapat menangkal godaan tersebut dan 
semoga kita semua di bebaskan Allah SWT dari godaan 
tersebut. 


Aamiin Ya Robbal Alamiin... 


part 8 
Bismillah.. 


Dia punya kecantikan untuk dipamerkan, Tapi dia memilih 
menyembunyikannya. 


Dia punya keelokan tubuh untuk dipamerkan, Tapi dia 
memilih menyembunyikannya. 


Dia punya kebendaan berkelas untuk dipamerkan, Tapi dia 
memilih menyembunyikannya. 


Dia punya serangkaian foto tempat yang pernah dia 
kunjungi untuk dipamerkan, Tapi dia memilih 
menyembunyikannya. 


Dia punya ketaatan dalam berpakaian sesuai syariat yang 
bisa dipamerkan, Tapi dia memilih menyembunyikannya. 


Dia punya harta berlebih untuk memuaskan hawa nafsunya 
ke tempat-tempat yang di senangi, Tapi dia memilih diam 
dalam ketaatan di rumahnya. 


Dia punya semua yang kamu kira hanya ada pada dirimu 
saja. 


Bahkan dia bisa saja lebih 
Cantik darimu. 

Lebih anggun darimu. 
Lebih berkelas darimu. 


Tapi yang aku tau dengan pasti bahwa dia jelas lebih cerdas 
darimu. 


Karena dia mampu menahan diri untuk tidak 
Memamerkannya. 


Dia tau kapan boleh muncul dan kapan harus bersembunyi. 


Dia tau mana yang akan baik jika diketahui orang lain dan 
mana yang sebaiknya hanya diketahui segelintir orang saja. 


Dia tau mana yang bersifat pribadi dan mana yang bersifat 
publik. 


Dia tau jika berstatus istri artinya harus menjaga kemuliaan 
suami, 


Yang ridhaNya ada pada ridha suaminya. 
Dia tau jika berstatus ibu artinya dia harus menjadi pendidik 
yang penuh teladan bagi anak-anaknya. 


Dia tau bahwa wanita itu aurat. 
Banyak hal akan menjadi baik saat wanita tau kapan dan 
kenapa tidak boleh menampakan diri. 


Jika wanita baik maka menjadi sebaik-baik perhiasan. 
Jika wanita buruk maka menjadi seburuk-buruk fitnah. 


Dia punya. 

Ya dia punya. 

Dia punya iman pada Rabbnya. 

Iman yang membuatnya tunduk 

Taat pada Penciptanya. 

Tidak tergiur pada pujian semu dan popularitas di kalangan 
manusia. 


Dia yang pandai menyembunyikan amalan ikhlasnya supaya 
pahalanya kelak sampai pada Rabb-Nya. 


Dia adalah wanita Akhir Zaman... 


@yunsriway 
#yunsriway 
#copas 


part 9 


BERHIJRAH KARENA MENCINTAINYA? 


Jika bnyak orng brhijrah krena mngejar cinta doi yg Ibih dlu 
sholeh atau sholehah, maka kisah ini sedikit berbeda. Ini 
adalah kisah seorang pemuda yang berhijrah, sambil 
berharap doi juga berhijrah. 


Karena based on true story, dari orang yang sedikit saya 
kenali, kisahnya mungkin tak seindah roman picisan. 


Kisahnya bermula dari masa kebodohan agama yang 
menimpanya. la sama dengan sebagian aktivis rohis yang 
terserang penyakit cinta, memiliki hubungan tanpa status 
(di sini saya sedikit sarkas maksudnya, sembari mengajak 
para aktivis rohis untuk tidak "berhubungan tanpa status", 
wkwk). Hal ini karena background agamis yang dimilikinya 
membuat dirinya tidak berani berpacaran, meskipun dia 
tetap saja seperti orang pacaran, melempar kata sayang dan 
mengajak jalan-jalan. 


Suatu saat, hidayah menyapanya. Di tengah kegundahan 
hati dan semangatnya untuk berhijrah, ia bertemu dengan 
Surat An-Nuur, ayat 26. 


Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, 
dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang 
keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik 
untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk 
perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih 
dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh 
ampunan dan rezeki yang mulia (surga). 


-Sura An-Nur, Ayah 26 


Yap, surat tersebut merubah cara pandangnya melihat 
kehidupan. 


Kaidah umumnya, sebagaimana ayat di atas. Adapun pada 
kasus khusus, bisa saja seorang muslim/muslimah yang baik 
diuji dengan pasangan yang buruk. Sedikit tambahan ilmu 
berkenaan tentang kisah para nabi, semua istri nabi adalah 
istri-istri yang menjaga kerhomatannya, termasuk istri Nabi 
Nuh dan Nabi Luth yang sungguh tidak berzina. 


Maka ia putuskan untuk berhijrah, mengakhiri kebiasannya 
untuk melempar kata sayang. Berhubung memang tidak 
dinamai pacaran, tidak ada kata putus yang terucap dari 
bibirnya. Yang ada, hanya ia menjaga jarak. 


Adapun dalam hatinya, ia masih mencintai kawannya 
tersebut. Pun demikian, kata temannya yang lain, dakwah 
kepada lawan jenis itu lebih baik dihindari, apalagi ketika 
disisipi rasa cinta. 


Sederhana saja pola pikirnya. Apabila kawan yang ia cintai 
itu adalah yang terbaik baginya, maka pasti akan Allah 
pertemukan nantinya. la yakin, yang terbaik adalah dirinya 
hijrah, menuntut ilmu agama, memperbaiki diri, dan 
menyerahkan bab jodoh pada Allah. Yaa, meskipun ia masih 
berharap, agar orang yang sudah terlanjur ia cintai itu juga 
berhijrah. 


la ingin mengejar ridhoNya. Pun demikian, ia tetap 
mencintai kawannya tersebut. la pun merasa, cara terbaik 
mencintainya adalah dengan tidak menambah kemaksiatan 
dengannya. Oleh karena itu, ada sedikit bagian dari kisah 
hijrahnya, disebabkan karena rasa cintanya kepada 
kawannya tersebut, meski tetap semuanya atas dasar 


mengejar ridhoNya. 


Tindakan berani, yang dilakukan oleh seorang pemuda, 
yang jatuh cinta. 


Qodarullah, pada akhirnya dua insan yang sempat saling 
mencintai tersebut tidak meniti jalan yang sama. Keduanya 
pun tak lagi menyimpan rasa. Tapi itu tetap patut disyukuri, 
karena niatan ia berhijrah bukanlah untuk mengejar cinta 
sang wanita. Ia berhijrah, karena mengharapkan ridhoNya, 
juga mengharapkan janjiNya untuk memberikan jodoh yang 
terbaik. 


Jika kau dalam posisi yang serupa, jatuh cinta dengan 
seseorang, dan engkau memang mencintainya, berhentilah 
meniti jalan yang ditawarkan syaithan. Sungguh, orang- 
orang yang di dunia saling mencintai bukan atas dasar 
ketakwaan, mereka akan menjadi saling benci di akhirat 
nanti. 


Teman-teman karib, pada hari itu saling bermusuhan satu 
sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. 

(OS. Az-Zukhruf, 67) 

Jadi, apakah engkau mencintainya? 


part 10 
Assalaamu' alaikum warohmatullahi wabarokaatuh 


Bagaimana Caranya Agar Kita Rindu Dengan Shalat? 


Saudaraku, 
Allah SWT berfirman, 


Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka 
sembahlah Aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat 
Aku. (OS. Thaha: 14). 


Saudaraku, 
Sebelum engkau memulai sholatmu, pernahkah kau 
merenungkan hal ini? 


Ketika adzan terdengar, pernahkah engkau berpikir bahwa 
Penguasa langit dan bumi sedang memanggilmu untuk 
menemui-Nya dalam sholat? 


Ketika berwudhu, pernahkah kau berpikir bahwa engkau 
sedang bersiap untuk menemui Raja dari semua raja? 


Ketika mengangkat tangan dan bertakbiratul ihram, 
pernahkah engkau berpikir bahwa kau akan bermunajat 
kepada Tuhanmu yang Maha Mendengar? 


Ketika membaca Al-Fatihah, pernahkah kau berpikir bahwa 
engkau sedang berdialog secara khusus dengan Penciptamu 
yang penuh kasih? 


Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya 
kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (QS. Al-Fatihah 
: 5). 


Ketika memulai gerakan-gerakan sholat, pernahkah kau 
berpikir bahwa para malaikat dengan jumlah yang tak 
diketahui kecuali oleh Allah sedang melakukan ruku' dan 
sujud sejak ribuan tahun yang lalu hingga langit dipenuhi 
oleh mereka? 


Ketika bersujud, pernahkah kau berpikir bahwa posisi 
terbaik dan terindah adalah ketika seorang hamba begitu 
dekat dengan Tuhannya? 


Dan ketika mengucapkan salam di akhir sholat, tidakkah itu 
adalah pertanda bahwa hatimu terbakar rindu untuk 
memenuhi panggilan Tuhanmu di waktu sholat berikutnya? 


Saudaraku, 

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap 
sholat kita. Dan perbanyaklah doa yang dilantunkan oleh 
Nabi Ibrahim as yang diabadikan dalam Firman-Nya, 


Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang 
tetap melaksanakan sholat, Ya Tuhan kami, perkenankanlah 
doaku. (OS. Ibrahim: 40) . 


Sehingga sholat kita menjadi sholat yang berkualitas dan 
tidak sekedar gerakan-gerakan yang tak berarti. 


partl1 


JANGAN PERCAYA PERAMAL 


Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 


"Barangsiapa mendatangi dukun, peramal atau tukang sihir 
lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah 
kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad 
shallallahu alaihi wa sallam. (H.R. Al-Bazzar (V/315 no. 
1931) 


Haram hukumnya mempercayai ahli Nujum, dukun, peramal, 
tukang sihir, orang yang mengaku mengetahui jiwa orang 
atau peristiwa-peristiwa yang lalu yang tidak diketahui 
orang atau mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang 
akan datang. Sebab hal-hal tersebut hanya diketahui oleh 
Allah saja. 


Allah ta'ala berfirman, 


"Dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati." (QS. Al-Hadid : 
6] 


Dan FirmanNya pula, 


Katakanlah (Muhammad), "Tidak ada sesuatu pun di langit 
dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali 
Allah." (QS. An-Naml : 65] 


Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda 


"Barangsiapa mendatangi seorang peramal lalu 
menanyakan suatu kepadanya maka tidak diterima 


shalatnya selama 40 (malam) hari." (HR. Muslim] 


Apa yang dikatakan oleh para peramal itu sebenarnya 
hanyalah dugaan atau kebetulan saja. Umumnya adalah 
sebuah dusta dari setan dan tidak ada orang yang terwujud, 
kecuali orang yang kurang akalnya saja. 


Andaikata mereka mengetahui hal-hal yang ghaib, niscaya 
mereka akan mengambil harta yang tersimpan dalam perut 
bumi ini sehingga mereka tidak lagi menjadi orang fakir 
yang kerjanya hanya mengelabui orang lain hanya sekedar 
mencari sesuap nasi dengan cara yang batil. Kalau mereka 
benar-benar mengetahui hal-hal yang ghaib, maka 
beritahulah kami rahasia-rahasia Yahudi sehingga dapat 
ditumbangkan. 


Unknow 


part 12 
MELEPAS JILBAB KARENA KARIR ??? 


Wahai ukhty fillah, berjilbab bukanlah sebuah pilihan, yg 
harus kita pilih antara memakai atau tidak. 


Namun, merupakan kewajiban yg harus ditunaikan Walau 
fikiran berkata tidak Walau hati berkata belum siap, tetap 
saja itu adalah sebuah kewajiban. 


Kewajiban tidak harus menunggu siap Kewajiban tidak harus 
menunggu mampu Jika masih ada kesempatan, lakukanlah. 
Menurut sebagian orang berjilbab dinilai penghambat karir, 
pergaulan, life style, dan masih banyak yg lainnya. 


Berbicara masalah karir tentu tidak lepas dari segudang 
rules yg ditetapkan dalam sebuah perusahaan ataupun 
instansi tempat dimana si wanita berkarir Berpenampilan 
menarik. 


Sering sekali bukan kata-kata itu terdengar ketika sedang 
melamar pekerjaan ? Intinya, saat kita diterima di instansi 
maupun perusahaan tersebut kita harus berpenampilan 
semenarik mungkin, serapi mungkin. . 

Nah yg sering terjadi pada dunia nyata adalah tidak 
diperbolehkannya menggunakan jilbab selama waktu kerja 
bagi wanita. Tentu itu bertentangan dengan kewajiban 
menutup aurat bagi wanita kan ? 


Tetapi, perusahaan tidak mau tahu dengan kewajiban yg 
harus kita lakoni Terus gimana mau pilih kerja atau 
kewajiban ? . 

Simple aja, semua jawabannya tergantung tingkat keimanan 
kita. Cobalah pikirkan Allah tidak akan memutus rezeki 


hambanya dikarenakan peraturan yg melepas jilbab. 


Yakinlah jika ada rezeki lain yg sedang menunggu kita, 
tanpa harus melepas jilbab. Jangan mudah tergiur dengan 
kenikmatan duniawi. 


Melepas jilbab bukan tindakan yg dibenarkan demi alasan 
apapun Karena sesungguhnya mahkota wanita terletak pada 
jilbabnya bukan karena jabatan di perusahaannya. 


Jika kita berniat bekerja sebagai ladang pahala, lalu 
mengapa kita melakukan perbuatan dosa? 


Jika kita patuh terhadap aturan atasan, mengapa kita tidak 
patuh terhadap aturan pencipta? Sesungguhnya jika 
engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah 
akan menggantinya dengan yg lebih baik. (HR. Ahmad) 


by: Dodoh susilawati 


part 13 
Add: Ilmi Aghnia 


Saat kau diberi kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan 
kesalahan orang lain, dan Allah menggerakkan hatimu 
untuk mengajaknya menjadi lebih baik dengan pandainya 
kau menasehati, maka gunakanlah cara yang baik dan 
benar dalam menasehatinya. 


Usahakanlah kau memberinya semangat dalam 
menegurnya, jangan menjatuhkan semangatnya. Dengan 
cara apa? 


Dengan cara berbicaralah yang baik menggunakan etika 
dan akhlag, karena bila ia benar telah mendengarkan, maka 
ia takkan hanya memasukkannya ke telinganya, tapi akan 
memasukkan ke hati dan kepalanya. 


Menasehati yang baik itu tentu ada caranya pula, apa? Yaitu 
harusnya kau menggunakan kebijakan hatimu agar nasehat 
yang kau persembahkan untuknya bisa didengarkan 
dengan baik. 


Dan ingat satu hal, siapapun akan merasa tidak enak bila 
langsung dijatuhkan, dalam artian mengejek kesalahannya 
dengan keji, oleh sebab itu jangan sampai kau menasehati 
orang lain dengan menghinakan apalagi sampai 
menjatuhkan. 


Nasehat menasehati Adalah tugas kita kepada sesama, 
maka saat Allah anugerahkan kita kemampuan untuk 
menasehati orang lain, pakailah cara yang baik. 


Sebab, tak sedikit nasehat orang lain yang malah 
mendatangkan keburukan seperti hadirnya rasa benci, 


hanya karena tidak tahunya kita menyampaikannya dengan 
cara yang baik. 


Maka, sampaikanlah nasehat dengan akhalq mulia, bersikap 
dan bererilakukah dengan penuh kasih sayang. 


Karena nasehat yang disampaikan dengan penuh rasa kasih 
sayang biasanya akan menyerap kedalam hati 
pendengarnya, tidak hanya masuk ketelinga kanan dan 
keluar lagi ketelinga kiri. 


Dan usahakan pula jangan menggurui dnegan merasa telah 
benar, tetapi sampaikanlah apa yang harus disampaikan 
dengan penuh kesantunan hati yang mendalam. 


Buktikanlah bahwa kau hanya ingin mengajaknya lebih 
baik, bukan malah mengejeknya menjadi lebih buruk, 
karena nasehat yang baik itu adalah kemampuan menegur 
untuk mengajak, bukan kemampuan menegur dengan 
mengejek. 

Iya, semua orang mungkin bisa salaing menasehati, tetapi 
tak semua orang bisa saling menasehati dengan cara yang 
baik dan bijaksana. 

Karena tak jarang kita jumpai diantara kita yang menasehati 
dengan cara yang salah, bukan isi nasehatnya yang kurang 
benar, tetapi caranya dalam menasehati yang kurang benar 
dan terkadang menyesakkan hati pendengarnya. 


@llmi aghnia 

Lailiyatus Sa'adah 
Sumber. Humairoh. Com 
@Pinteres 


part 14 
AHLI IBADAH YANG RUGI... 


Ada seorang ahli ibadah bernama Abu bin Hasyim yang kuat 
sekali tahajudnya. 

Hampir bertahun-tahun dia tidak pernah absen melakukan 
sholat tahajud. 


Pada suatu ketika saat hendak mengambil wudhu untuk 
tahajud, 

Abu dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang 
duduk 

di bibir sumurnya. Abu bertanya, 


Wahai hamba Allah, siapakah Engkau....???? 


Sambil tersenyum, sosok itu berkata; 
Aku Malaikat utusan Allah . 


Abu Bin Hasyim kaget sekaligus bangga karena kedatangan 
tamu malaikat mulia. 
Dia lalu bertanya, 


Apa yang sedang kamu lakukan di sini....?????? 


Malaikat itu menjawab, 
Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah. 


Melihat Malaikat itu memegang kitab tebal, Abu lalu 
bertanya; 
Wahai Malaikat, buku apakah yang kau bawa.....????? 


Malaikat menjawab; 
Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pencinta Allah. 


Mendengar jawaban Malaikat, Abu bin Hasyim berharap 
dalam hati 
namanya ada di situ. Maka ditanyalah Malaikat itu. 


Wahai Malaikat, adakah namaku di situ....????? ? 


Abu berasumsi bahwa namanya ada di buku itu, mengingat 
amalan ibadahnya 

yang tidak kenal putusnya. Selalu mengerjakan shalat 
tahajud setiap malam, 

Berdo a dan bermunajat pd All h SWT di sepertiga malam. 


Baiklah, aku buka, 

kata Malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan, 
ternyata Malaikat itu tidak 

menemukn nama Abu di dalamnya. Tidak percaya, Abu bin 
Hasyim meminta 

Malaikat mencarinya sekali lagi. 


Betul namamu tidak ada di dalam buku ini...!!!! 
Kata Malaikat. 


Abu bin Hasyim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan 
Malaikat. 
Dia menangis se-jadi-jadinya. 


Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam 
dalam tahajud 

dan bermunajat tetapi namaku tidak masuk dalam golongan 
para hamba 

pecinta Allah, 


ratapnya. Melihat itu, Malaikat berkata, 

Wahai Abu bin Hasyim.....!!!! Bukan aku tidak tahu engkau 
bangun setiap malam 

ketika yang lain tidur mengambil air wudhu dan kedinginan 
pada saat orang 


lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang 
All h menulis namamu. 


Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya....?????? 
Tanya Abu bin Hasyim. 


Engkau memang bermunajat kepada All h, tapi engkau 
pamerkan dengan rasa 

bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri 
sendiri. Di kanan 

kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan 
beri makan. 

Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta 
Allah kalau engkau 

sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang 
diciptakan All h..??? ? 

kata Malaikat itu. 


Abu bin Hasyim seperti disambar petir di siang bolong. Dia 
tersadar 

hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada All h 
semata (hablumminAII h), 

Tetapi juga ke sesama manusia (hablumminann s) dan alam. 
Semuga manfaat, Amiiiin... 


Boleh di share biar lebih bermanfaat buat orang banyak , 
kalo pelit di simpen sendiri juga gak apa apa 


Rasulullah S.A.W bersabda : 

"Barang siapa yang menyampaikan 1 (satu) ilmu saja dan 
ada orang yang mengamalkannya,maka walaupun yang 
menyampaikan sudah tiada 

(meninggal dunia), dia akan tetap memperoleh pahala. 

" (HR. Al-Bukhari) 


Ayo teman teman kita sebar kebaikan 


partl 5 


Kisah ini mungkin telah sering kita dengar. Namun, sekedar 
mengingatkan kembali tentang perjuangan wanita mulia ini, 
semoga dapat mengembalikan ghirah kita untuk juga bisa 
menteladani beliau, wanita yang berhati baja . 


Nusaibah Binti Ka ab radhiyallahu anha, namanya tercatat 
dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kematiannya 
mengundang ribuan malaikat untuk menyambutnya. 


Hari itu Nusaibah sedang berada di dapur. Suaminya, Said 
sedang beristirahat di bilik tempat tidur. Tiba-tiba terdengar 
suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. 
Nusaibah menerka, itu pasti tentara musuh. Memang, 
beberapa hari ini ketegangan memuncak di kawasan 
Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nusaibah meninggalkan 
apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik. 
Suaminya yang sedang tertidur dengan halus dan lembut 
dikejutkannya. 


Suamiku tersayang , Nusaibah berkata, Aku mendengar 
pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir 
telah menyerang. 


Said yang masih belum sadar sepenuhnya, tersentak. Dia 
menyesal mengapa bukan dia yang mendengar suara itu. 
Malah isterinya. Dia segera bangun dan mengenakan 
pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, 
Nusaibah menghampiri. Dia menyodorkan sebilah pedang 
kepada Said. 


Suamiku, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum 
menang. 


Said memandang wajah isterinya. Setelah mendengar 
perkataannya itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk 
pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu, 
lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke 
utara. Said langsung terjun ke tengah medan pertempuran 
yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, 
Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum 
yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Said. 


Di rumah, Nusaibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, 
Amar yang baru berusia 15 tahun dan Saad yang dua tahun 
lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan 
cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang 
kuda yang nampaknya sangat gugup. 


Ibu, salam dari Rasulullah, berkata si penunggang kuda, 
Suami Ibu, Said baru sahaja gugur di medan perang. 
Beliau syahid 


Nusaibah tertunduk sebentar, 
Inna lillah .. gumamnya, 
Suamiku telah menang perang. Terima kasih, ya Allah. 


Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaibah 
memanggil Amar. la tersenyum kepadanya di tengah tangis 
yang tertahan, 


Amar, kaulihat Ibu menangis?.. Ini bukan air mata sedih 
mendengar ayahmu telah Syahid. Aku sedih karena tidak 
memiliki apa-apa lagi untuk diberikan pagi para pejuang 
Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia? 


Amar mengangguk. Hatinya berdebar-debar. 


Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. 
Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus. 


Mata Amar bersinar-sinar. Terima kasih, Ibu. Inilah yang aku 
tunggu sejak dari tadi. Aku ragu, seandainya Ibu tidak 
memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah. 


Putera Nusaibah yang berbadan kurus itu pun terus 
menderapkan kudanya mengikut jejak sang ayah. Tidak 
terlihat ketakutan sedikitpun dalam wajahnya. Di hadapan 
Rasulullah, ia memperkenalkan diri. 


Ya Rasulullah, aku Amar bin Said. Aku datang untuk 
menggantikan ayahku yang telah gugur. 


Rasul dengan terharu memeluk anak muda itu. Engkau 
adalah pemuda Islam yang sejati, Amar. Allah 
memberkatimu . 


Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah 
berlangsung hingga petang. Pagi-pagi seorang utusan 
pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan 
tempur, mereka menuju ke rumah Nusaibah. 


Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang termangu- 
mangu menunggu berita, Ada kabar apakah gerangan?.. 
serunya gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka 
suaranya, Apakah anakku gugur?.. 


Utusan itu menunduk sedih, Betul . 


Inna lillah . Nusaibah bergumam kecil. la menangis. 
Kau berduka, ya Ummu Amar?.. 


Nusaibah menggeleng kecil. Tidak, aku gembira. Hanya aku 
sedih, siapa lagi yang akan kuberangkatkan?.. Saad masih 
kanak-kanak. 


Mendengar itu, Saad yang sedang berada tepat di samping 
ibunya, menyela, Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau 


izinkan, akan aku tunjukkan bahwa Saad adalah putera 
seorang ayah yang gagah berani. 


Nusaibah terperanjat. la memandang puteranya. Kau tidak 
takut, nak?.. 


Saad yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng, 
yakin. Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nusaibah 
dengan besar hati melambaikan tangannya, Saad hilang 
bersama utusan tentara itu. 


Di arena pertempuran, Saad betul-betul menunjukkan 
kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak 
menghempaskan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya tibalah 
saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di 
dadanya. Saad tersungkur mencium bumi dan menyerukan, 
Allahu Akbar!.. 


Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah 
Nusaibah. 


Mendengar berita kematian itu, Nusaibah meremang bulu 
tengkuknya. Hai utusan, ujarnya, Kau saksikan sendiri aku 
sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa 
diriku yang tua ini. Untuk itu izinkanlah aku ikut bersamamu 
ke medan perang. 


Sang utusan mengerutkan keningnya. Tapi engkau wanita, 
ya Ibu. 


Nusaibah tersinggung, Engkau meremehkan aku karena aku 
wanita?.. Apakah wanita tidak ingin pula masuk ke Syurga 
melalui jihad?.. 


Nusaibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. la 
bergegas menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda 
yang ada. 


Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan 
Nusaibah. Setelah itu, Rasulullah pun berkata dengan 
senyum. 


Nusaibah yang dimuliakan Allah. Belum masanya wanita 
mengangkat senjata. Untuk sementara engkau kumpulkan 
saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. 
Pahalanya sama dengan yang bertempur. 


Mendengar penjelasan Nabi demikian, Nusaibah pun segera 
menenteng obat-obatan dan berangkatlah ke tengah 
pasukan yang sedang bertempur. 


Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan 
cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk dan 
memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba- 
tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaibah lalu 
memandang. Ternyata kepala seorang tentara Islam 
tergolek, tewas terbabat oleh senjata orang kafir. 


Timbul kemarahan Nusaibah menyaksikan kekejaman ini. 


Apalagi ketika dilihatnya Rasulullah terjatuh dari kudanya 
akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaibah 
tidak dapat menahan diri lagi, menyaksikan hal itu. 


la bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit 
yang tewas itu. 

Dinaiki kudanya. 

Lantas bagaikan singa betina, ia mengamuk. 


Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan 
jiwa orang kafir pun tumbang. 


Hingga pada suatu waktu ada seorang kafir yang 
mengendap dari arah belakang, dan langsung menebas 
putus lengan kirinya. Nusaibah pun terjatuh, terinjak-injak 


oleh kuda. Peperangan terus berjalan. Medan pertempuran 
makin menjauh, sehingga tubuh Nusaibah teronggok 
sendirian. 


Tiba-tiba Ibnu Mas ud menunggang kudanya, mengawasi 
kalau-kalau ada orang yang bisa ditolongnya. Sahabat itu, 
begitu melihat ada tubuh yang bergerak-gerak dengan 
susah payah, dia segera mendekatinya. Dipercikannya air ke 
muka tubuh itu. 


Akhirnya Ibnu Mas ud mengenalinya, Isteri Said-kah 
engkau?.. 


Nusaibah samar-sama memperhatikan penolongnya. Lalu 
bertanya, Bagaimana dengan Rasulullah?.. Selamatkah 
baginda?.. 


Baginda Rasulullah tidak kurang suatu apapun 


Engkau Ibnu Mas ud, bukan?.. Pinjamkan kuda dan 
senjatamu kepadaku . 


Engkau masih terluka parah, Nusaibah . 
Engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah?.. 


Terpaksa Ibnu Mas ud menyerahkan kuda dan senjatanya. 
Dengan susah payah, Nusaibah menaiki kuda itu, lalu 
menderapkannya menuju ke medan pertempuran. Banyak 
musuh yang  dijungkirbalikkannya. Namun karena 
tangannya sudah buntung, akhirnya tak urung juga 
lehernya terbabat putus oleh sabetan pedang musuh. 


Gugurlah wanita perkasa itu ke atas pasir. Darahnya 
membasahi tanah yang dicintainya. 


Tiba-tiba langit berubah mendung, hitam kelabu. Padahal 
tadinya langit tampak cerah dan terang benderang. 
Pertempuran terhenti sejenak. 


Rasul kemudian berkata kepada para sahabatnya, 


Kalian lihat langit tiba-tiba menghitam bukan?.. Itu adalah 
bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. 
Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah 
Nusaibah, wanita yang perkasa. 


Subhanallah.. 
Allahu Akbar.. 
Allahu Akbar.. 
Allahu Akbar.. 


Tanpa pejuang sejati seperti dia, mustahil agama Islam bisa 
sampai dengan damai kepada kita yang hidup di jaman 
sekarang. 


Semoga Allah Azza Wa Jalla menempatkan mereka, dan kita 
semua di Syurga-Nya disamping Rasulullah Shallallahu 
alaihi wa sallam, Aamiin.. 


Apa yang telah kita perbuat untuk menegakkan Dienullah 
Islam ? 


Kisah penuh inspiratif ini seharusnya dapat menggugah jiwa 
juang kita, agar tidak cengeng melepas anak -anak yang 
sedang berjuang. Kalo ingin anak menjadi kuat, maka kita 
harus menjadi ibu yang kuat terlebih dahulu. 


Sumber Muslimahzone 


